".. PETUNJUK 
PELAKSANAAN 


KEJURNAS 6 FESTIVAL IV 
PAGAR NUSA 2022 


na | 


&. 
£ 


A. PENDAHULUAN 


membawa paham ahlus sunnah wal jama'ah serta mempunyai misi keadilan, 

toleransi dan keseimbangan, serta turut andil yang sangat besar dalam 
berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 
Indonesia khususnya dan Ummat Islam pada Umumnya serta mengembangkan profesi, 
kreatif menuju taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Kuantitas massa yang 
dimiliki Nahdlatul Ulama merupakan tantangan real untuk dikelola dan dibina agar menjadi 
kekuatan yang berkualitas dibidangnya masing-masing, tak terkecuali dalam bidang seni 
bela diri Pencak Silat. 

Pagar Nusa memiliki sejarah panjang dalam mengawal perjuangan Nahdlatul Ulama, 
berawal dari sebuah ide yang dirintis bersama-sama Kyai dan Pendekar Nahdlatul Ulama. 
Pagar Nusa perlahan-lahan dapat menunjukan jati dirinya menjadi sebuah Lembaga 
Pencak Silat resmi dilingkungan Nahdlatul Ulama. Dengan motor utama sekaligus pendiri 
Pagar Nusa Almarhum KH. Maksum Jauhari dari Lirboyo Kediri, Pagar Nusa menapaki 
dunia persilatan dengan semangat pengabdian kepada Nahdlatul Ulama dan para Kyai. 
Sebagai sebuah pengabdian Moral kepada para Kyai, Pagar Nusa mengalami 
perkembangan yang sangat pesat, Konsolidasi organisasi dan Sosialisasi di berbagai 
daerah di Indonesia dilakukan dengan komperenhensif, dan akhirnya pada Muktamar ke 
31 Nahdlatul Ulama pada tahun 2004 di Boyolali Jawa tengah, Pagar Nusa secara resmi 
dikukuhkan menjadi salah satu badan otonom (Banom) di lingkungan Nahdlatul Ulama. 

Sebagai Konsolidasi kongkrit dan sekaligus mengembangkan seni budaya pencak silat 
dan prestasi pencak silat di lingkungan Nahdlatul Ulama Pimpinan Pusat Pagar Nusa 
mengadakan Kejuaraan Nasional bagi para pendekar dan atlet dari berbagai daerah, dan 
mengadakan Festival Pencak Silat yg di ikuti oleh berbagai perguruan silat seluruh 
indonesia. Festival Pencak silat sebagai bentuk upaya menyelaraskan budaya dan 
persatuan bangsa melalui olah raga pencak silat dengan tema “BERDIKARI 
BERPRESTASI". 

Kejuaraan pencak silat ini sebagai upaya menyelaraskan budaya dan persatuan 
bangsa melalui olahraga pencak silat yang pada event ini Pimpinan Pusat Pagar Nusa 
berharap ikut andil dalam mensosialisasikan pencak silat sebagai cabang olahraga yang 
dipertandingkan diolimpiade mendatang. Melalui olahraga pencak silat, Pagar Nusa dapat 
memberikan konstribusi dan ikut mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, 
juga membangun karakter bangsa yang lebih mengedepankan keberagaman Nusantara. 


N ahdlatul Ulama sebagai Oganisasi keagamaan dan masyarakat Nahdliyin yang 


Kegiatan ini bernama: 


"Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 
dan Festival Pencak Silat 
Pagar Nusa IV" 


dengan tema “BERDIKARI BERPRESTASI". 


—d 


. Amanat Kongres III Pagar Nusa di Jakarta 


2. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pagar Nusa Masa 


. Memacu dan memotivasi Pesilat/Atlet Pencak silat yang 


. Sebagai sarana evaluasi pembinaan olah raga 


. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan 


Khidmat 2017-2022. 


. Program kerja Pimpinan Pusat Pagar Nusa Masa Khidmat 2017-2022. 


. Sebagai media promosi cabang olah raga Pencak Silat agar lebih 


memasyarakat dan akan melahirkan atlet-atlet berprestasi di level 
Nasional maupun Internasional. 


. Sebagai ajang menyalurkan hobi dan silaturrahmi para pesilat Pagar 


Nusa se-Indonesia. 


. Media untuk berkompetisi secara sportif sebagai ajang 


pembibitan prestasi olah raga Pencak Silat Pagar Nusa 
secara nasional. 


tergabung di Pagar Nusa dalam rangka 
pengembangan potensi atlet pencak silat. 


pencak silat dilingkungan Pagar Nusa secara 
nasional. 


dilingkungan keluarga besar Pagar Nusa. 


E. NAMA KEGIATAN 


Soft-launching / Sosialisasi Kegiatan 


Tanggal :29 Januari 2022 
Tempat : Zo0m dan Live Youtube 
Pukul 119.30 WIB — Selesai 


Sesi I (Daring) 
Kejuaraan akan dilaksanakan secara virtual dan akan mempertandingkan 
Jurus Baku Pagar Nusa, TGR dan Festival 


a. Pra Remaja c. Dewasa 
1. Jurus Baku 1. Jurus Baku 


2, NGIA 2. 1GR 

b. Remaja d. Festival 

1. Jurus Baku 1. Perseorangan 

2. TGR 2. Berpasangan 

3. Berkelompok 

1. Pendaftaran 
Hari/Tanggal :30 Januari — 28 Februari 2022 (Pengiriman video) 
2. Technical Meeting 
Tanggal : Selasa, 01 Maret 2022 
Tempat : Via Zoom Meeting 
Pukul :19.00 WIB - Selesai 


3. Penilaian & Pengumuman Pemenang 
Hari/Tanggal : Jumat — Minggu / 04 — 06 Maret 2022 
Tempat : Via Youtube (Live Streaming) 


Sesi II (Luring) 


Pertandingan akan dilaksanakan secara luring(tatap muka) dan akan 
mempertandingkan kategori Tanding : 


a. Pra Remaja 

Tanding Kelas A s/d I (Putra & Putri) 
b. Remaja 

Tanding Kelas A s/d I (Putra & Putri) 
c. Dewasa 

Tanding Kelas A s/d E (Putra & Putri) 


1. Pendaftaran 


Tanggal :1-19 Maret 2022 

2. Technical Meeting 

Tanggal : 22 Maret 2022 

Tempat : Lokasi Kejurnas (menyusul) 
Pukul :19.00 WIB - Selesai 

3. Pelaksanaan 

Hari / Tanggal : Rabu-Jum'at / 23-25 Maret 2022 
Tempat : Lokasi Kejurnas (menyusul) 


Pukul : 08.00 WIB - Selesai 


F. SASARAN 


Atlet pencak silat Pimpinan Wilayah Pagar Nusa se-Indonesia 
dan Pimpinan Cabang Istimewa se-Dunia. 


G. KEJUARAAN YANG DIPERTANDINGKAN 


Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sesi, daring dan luring : 


REMAJA DEWASA 
(usia 14 s.d 17 tahun) (usia 17 s.d 35 tahun) 


Jurus Baku 


Sesi I (Virtual) 


PRA REMAJA 
(usia 12 s.d 14 tahun) 


TGR 


1.Tunggal Putra. 1.Perorangan Jurus Baku III Putra 
2.Tunggal Putri. 2.Perorangan Jurus Baku III Putri 
3.Ganda Putra 3.Berpasangan Jurus Baku II Putra 
4.Ganda Putri 4.Berpasangan Jurus Baku II Putri 
5.Regu Putra 5.Berkelompok Jurus Baku Wudlu Putra 


6.Regu Putri 6.Berkelompok Jurus Baku Wudlu Putri 


FESTIVAL 


: 1.Perorangan Putra 
usia 12 s.d 17 tahun : 
( ) 2.Perorangan Putri 


3.Berpasangan Putra 
4.Berpasangan Putri 


FESTIVAL 5.Berkelompok 


(usia 18 s.d 35 tahun) 


Sesi II (Luring) 

PRA REMAJA 

(usia 12 s.d 14 tahun) 
REMAJA 

(usia 14 s.d 17 tahun) 
DEWASA 

(usia 17 s.d 25 tahun) 


rere 


KEL EL KEKE K 
ar 


7 REETA BEMET Dt EK FEE PEP 
Mean Aj oeen ee anna Kera erat ea rena gmna 
0 goveeeeeen enter ren 


1g LMELLLLLLE LIL 
K: Nanga” 


tm bida 
Tni 
" 


Peserta Sesi Virtual / Daring 


1e 


7. 


3 


OA 


Peserta adalah utusan Pimpinan Wilayah dan Cabang Istimewa Pagar Nusa dengan 
dibuktikan surat mandat yang diapload pada formulir pendaftaran. 
Setiap Peserta/ Atlet harus memiliki KTA Nasional (wajib mencantumkan NIA 
/Nomor Induk Anggota pada saat pendaftaran). 
Golongan Usia Peserta : 

a. Pra Remaja (12 Tahun — 14 Tahun) di bulan Januari 2022 

b. Remaja (14 Tahun — 17 Tahun) di bulan Januari 2022 

c. Dewasa (17 Tahun —- 35 Tahun ) di bulan Januari 2022 
Mengupload Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran sebesar @Rp. 200.000 (per atlit ), 
Pembayaran ke Rekening BRI: 038201012712506 a/n : Muh Sirojuddin. 
Mengisi link pendaftaran dan pengiriman video  https://bit.ly/kejurnas2022virtual 
Mengapload pas foto ukuran 4X6 terbaru. 
Laki-Laki berseragam Pagar NUsa latar belakang merah berpeci hitam. 
Wanita berseragam Pagar NUsa latar belakang merah berkerudung hitam. 
Peserta di batasi 1 (tim/kontingen) untuk masing-masing Kepengurusan Wilayah. 
Bagi Pimpinan Wilayah yang tidak mengikuti MINIMAL 1 kategori JURUS BAKU, 
TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti KEJURNAS kategori TANDING) 


Ketentuan Pengiriman Video : 


1 


2 
3. 
4. 


Proses perekaman dalam keadaan pencahayaan yang jelas. 
Penyimpanan video dengan format MP4 dengan resolusi 720 P. 
Video tanpa proses editing 
Waktu penampilan : 
a. 20 detik pertama perkenalan kontingen untuk mengikuti Kejurnas 
& Festival IV Pagar Nusa. 
b. Waktu penilaian dihitung pada saat aba-aba peluit awal dan akhir penampilan. 
1. TGR 3 Menit 
2. Jurus Baku 3 Menit 
3. Festival 
a. Perorangan 3 menit 
b. Berpasangan 3 menit 
c. Berkelompok 5 menit 


. Khusus Festival, Musik pengiring merupakan merupakan musik yang diputar 


bersamaan dengan pengambilan video. 


Peserta Sesi Luring 


1. 


22 
3. 


Peserta adalah utusan Pimpinan Wilayah Pagar Nusa dengan dibuktikan 
suratmandat yang di apload di formulir online. 

Setiap Official dan Atlit harus memiliki KTA Nasional Pagar Nusa 
Golongan Usia Peserta : 

a) Pra Remaja (12 Tahun — 14 Tahun ) di bulan Maret 2022. 

b) Remaja (14 Tahun — 17 Tahun ) di bulan Maret 2022. 

c) Dewasa (17 Tahun - 25 Tahun) di bulan Maret 2022. 

Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter terbaru (upload) 
Mengapload pas foto ukuran 4X6 terbaru, 

Laki-Laki berseragam Pagar NUsa latar belakang merah berpeci hitam. 
Wanita berseragam Pagar NUsa latar belakang merah berkerudung hitam. 
Sudah vaksin. 

Mengupload Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran sebesar @Rp. 200.000 
(per atlit), Pembayaran ke Rekening BRI: 038201012712506 

a/n : Muh Sirojuddin. 

Peserta dibatasi 1 (tim/kontingen) untuk masing-masing Pimpinan 
Wilayah. 


Sa Na ki oceN-UcU) http://bit.ly/kejurnas4tanding | 


seh AA NA ea EP NRP” im 
aa 0 UUU Ka 


ee 


1. Setiap peserta dan official mendapatkan sertifikat penghargaan. 

2. Setiap peserta yang mengalami cidera dalam pertandingan mendapatkan 
pertolongan pertama. 

3. Id card peserta, official, dan manager. 

4. Juara Umum 


- Juara Umum I : Piala Bergilir dan Uang Pembinaan 
- Juara UmumIll — : Piala dan Uang Pembinaan 
- Juara Umum III: Piala dan Uang Pembinaan 


5. Kategori Tanding 
- Juara I : Medali Emas dan Uang Pembinaan 
- Juara II : Medali Perak dan Uang Pembinaan 
- Juara III Bersama : Medali Perunggu dan Uang Pembinaan 


6. Kategori Seni (TGR) dan Jurus Baku 


- Juara I : Medali Emas dan Uang Pembinaan 

- Juara II : Medali Perak dan Uang Pembinaan 

- Juara III : Medali Perunggu dan Uang Pembinaan 
7. Festival 

- Juara I : Piala dan Uang Pembinaan 

- Juara II : Piala dan Uang Pembinaan 

- Juara III : Piala dan Uang Pembinaan 


kes) 


. Total Uang Pembinaan yang diperebutkan sebanyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) 


PENANGGUNGJAWAB 


1. Muchamad Nabil Haroen 86130408000001 

2. M. Hasanuddin Wahid 86130508000001 

3. H. Risharyudi Triwibowo, M.M 86130508000016 

4. Edy Junaedy 86130608000001 

5. H. Athoilah Habib 86140508000001 

6. M. Zainal Suwari 86162008000001 

7. Dadang Hartanto, S.IK 86161008000128 

PANITIA PELAKSANA 

Ketua : Sastro Adi Wiyono 86130508000013 

Wakil Ketua : Zainul Munasichin 86161008000235 

Wakil Ketua : Miftakul Aziz 86130308000007 

Wakil Ketua : Ahmad Athoillah, M.I.P 86160808000001 

Wakil Ketua : Yusuf Efendy CP 86130508000003 

Sekretaris : Muhammad Nasrul Fani 86130508000002 

Wakil Sekretaris :Iden Robet Ulum. S.T., M.M 86130508000015 

Wakil Sekretaris : Yusuf Dullahi 86120308000056 

Wakil Sekretaris : Muad Amsyari 86161008000023 

Bendahara : Mohd. Indrawan Husairi 86130408000002 

Wakil Bendahara : Abdul Aziz 86130508000004 

Wakil Bendahara : Indrajaya, S.E 86130408000014 

Wakil Bendahara : Muamarullah 86122508000002 

BIDANG UMUM 

A. Bidang Kesekretariatan Ph ae 
1. Muh Sirojuddin 86130308000002 A3 ———“ 
2. Alby Riyandana 86120408000003.. pe: $ 
3. Ahdan Zainal Khafidz 86130308000094 : rn, 


4. Muh Sodig 18616290800 
B. Bidang Akomodasi dan Konsumsi, 
1. Derri Adhy Gunawan 
2. Ahmad Rohyani 

3. Najih Fikriyah P3 
4. Wafid Khoirul Abidin Sambi 


C. Bidang Acara 
1. R. Gatot Supriyanto 
2. Muhammad Ali Rahman 
3. Andre Rizgon Maulana 
4. Mohamad Tulus 


D. Bidang Publikasi, Publisitas dan Dokumentasi 
1. Sanga Sapta Wijatmika 
2. Didik Suyuthi 
3. Junaidi Mahbub 
4. M. Shofa Ulul Azmi 


E. Bidang Medis 
1. Ary Agus Maftuhin 
2. Yulistianto 
3. Rohmat Hidayat 
4. Muktasim Billah 
5. Ahmad Khudori 


F. Bidang Keamanan 
1. Malik, S.Pd 
2. Masyhuri 
3. Wahyu Kurnianto 


BIDANG TEKNIK 

Delegasi Teknik: 

Hamid Buhori, M.Ag 
Sekretaris Pertandingan: 
Yudhi Triawan 

Wakil Sekretaris Pertandingan: 
Ajeng Eksa Priasni 

Anggota : 

Muhammad Sugeng, S.H 
Masrur 


86163808000049 
861 30408000016 
86130408000011 
86161108000032 


86130508000014 
86122508000003 
86122508000007 
86141708000541 


86140908000001 
86130308000098 
86120708000668 
86143208000007 
86141308000230 


86163808000001 
86130208000003 
86120408000002 


86162408000021 


86162408000001 


86130506000008 


86163808000011 
86141308000001 


Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kejuaraan Nasional dan Festival IV Pagar 
Nusa ini dibuat sebagai salah satu bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas 
para atlet Pencak Silat Pagar Nusa di tingkatan nasional maupun internasional. 


Semoga dapat menjadi acuan bagi pimpinan wilayah dan cabang untuk mengirimkan 
atlet-atlet terbaiknya. 


Jakarta, 18 Desember 2021 


PANITIA PELAKSANA 
KEJUARAAN NASIONAL DAN FESTIVAL 
PAGAR NUSA IV 


aslarah 


o Adi Wiyono 1 | ng 


PAGAR 
NUSA 


